WikipediA 


Bahasa Modang 


Bahasa Modang adalah sebuah bahasa yang 
dipertuturkan oleh Suku Dayak Modang dan Suku Dayak 
Wehea di wilayah K alimantan Timur , Indonesia.^ 

Dialek 


Bahasa Modang terdiri atas beberapa dialek, antara lain: 

■ Kelingan (Long Wai, Long We) 

■ Long Giat 

■ Long Bento’ 

■ Benehes 

■ Nehes Liah Bing (Suku Dayak Wehea) 


Referensi 

1. A Ethnologue - Modang language (http://www.eth 

nologue.com/show_language. asp?code=mxd) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Modang&oldid=14288502" 


Bahasa Modang 


Dituturkan di Indonesia 
Wilayah 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 


Aliran Sungai Segah, Kelinjau, 
dan Belayan, Kalimantan Timur 

15.300 (Wurm and Hattori 
1981) (tidak tercantum tanggal) 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ Barito Utara 

■ Sarawakan Utara 

- Kayan-Kenyah 

■ Kayanik 

■ Modang 

■ Bahasa Modang 

Kode bahasa 


mxd 


Halaman ini terakhir diubah pada 16 Oktober 2018, pukul 06.40. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 































